v 


MAJLIS TAFSIR AL-QUR’AN 

(MTA) PUSAT 

http://www.mta.or.id e-mail : humas_mta@yahoo.com Fax : 0271 661556 


Jl. Serayu no. 12, Semanggi 06/15, Pasarkliwon, Solo, Kode Pos 57117, Telp. 0271 643288 


Ahad, 1 2 Mei 201 3/02 Rajab 1 434 Brosur No. : 1 650/1 690/IA 



Wajib tha'at kepada Allah dan Rasul-Nya (ke-2) 

3. Al-Quran dan Rasul 


/■ ^ 


o f 


O * £ », . x & 




Firman Allah SWT : 

l— "jl j cdi o ^ dOl Jjll U iL/ J^l 




/ O / ^ / \ / & 

y O * . O ^ ^ ^ | > O / jj , / s | x O j ^ 

^ j a)\ y aW) l)i aWi j 




/ x 




/ 







Hai Rasul, sampaikanlah apa yang di turunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan 
jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak 
menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. 
Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. 
[QS. Al-Maaidah : 67] 




Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an, agar kamu menerangkan 

kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya 
mereka memikirkan, [QS. An-Nahl : 44] 


jj * * / o, 

j j 



„ $ /u* ? 

. o S o jj o » 0 


J 




Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur'an) ini, melainkan agar 
kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu 
dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. [QS. An-Nahl : 64] 

o * * 6 

iSj— Jij j j j 










Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan segala 
sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang 
berserah diri. [QS. An-Nahl : 89] 



^ : 

/ / yy y y yy 

Alif, laam raa. (Ini adalah) Kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu 
mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang 
dengan izin Tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan Yang Maha Perkasa 
lagi Maha Terpuji. [QS. Ibrahim : 1] 









0 y i y | ^ y $ 0 ♦ » y } 

o y, y 


y 


y 



Dia-lah yang menurunkan kepada hamba-Nya ayat-ayat yang terang (Al- 
Qur'an) supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan 
sesungguhnya Allah benar-benar Maha Penyantun lagi Maha Penyayang 
terhadapmu. [QS. Al-Hadiid : 9] 





J (Y * OlLbU OlT J i' & 


yy y 

y O -r x 


O l» 


y O y 


y y 


y 


y 


y 




Y' * -Y V 


Dan (ingatlah) hari (ketika itu) orang yang dhalim menggigit dua tangannya, 
seraya berkata, "Aduhai kiranya (dulu) aku mengambil jalan bersama-sama 
Rasul. (27) 


Kecelakaan besarlah bagiku; kiranya aku (dulu) tidak menjadikan si fulan itu 
teman akrab (ku). (28) 

Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Qur'an ketika Al-Qur'an itu 
telah datang kepadaku. Dan adalah syaithan itu tidak mau menolong manusia ". 
(29) 


Berkatalah Rasul, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an 
ini suatu yang tidak diacuhkan". [QS. Al-Furqaan : 27-30] 


. O t / 0 

t/ 








/ ^ O > / / / * & s X O f/ . / O . 7 ' O o',/ O ^ o 7 ' I | v r ’ 

j ajj J J t/ 5 ' 


& y X X & y O y O 

O >y y O * . O 0|/ o y . ^ o 


y 


s * o o ^ j* . ✓ 

• > 0 ^ 1 * f i ' \ f i t 0 • fi ^ 0 1 * 

\ o V .J cii-SJ C 4*^ Jjjl ^ J**jl 

x x yy 


y 

S * & J, 

O , O ♦ * , y O 


(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummiy yang (namanya) 
mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang 
menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka dari 
mengerjakan yang munkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik 
dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari 
mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka 
orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan 
mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya ( Al-Qur’an ), mereka 
itulah orang-orang yang beruntung. [QS. Al-A'raaf : 157] 



Uraian : 


Pada QS. Al-Maaidah : 67 Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW 
supaya menyampaikan dan menyiarkan apa-apa yang diturunkan oleh Allah 
SWT kepada beliau, yaitu Al-Qur'an. Dan jika beliau tidak mengerjakan apa 
yang diperintahkan itu, berarti beliau tidak menyampaikan amanat-Nya. Dan 
beliau sudah menyampaikan risalah dari Allah itu dengan sempurna. 

Dengan demikian jelaslah bagi kita bahwa tugas kewajiban Nabi Muhammad 
SAW ialah menyampaikan Al-Qur’an kepada ummat manusia. 

Pada QS. An-Nahl : 44 menjelaskan bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an 
kepada Nabi Muhammad SAW, agar beliau menerangkan kepada manusia 
mengenai urusan iman, ibadah dan hukum-hukum, baik dengan perkataan 
maupun dengan perbuatan. Dan dengan keterangan itu dikehendaki supaya 
manusia mau berfikir. 

Pada QS. An-Nahl : 64 Allah memerintahkan supaya Nabi Muhammad SAW 
menerangkan Al-Qur’an kepada orang-orang yang berselisih tentang hukum- 
hukum syari'at dan tentang urusan ibadah. Dan Al-Qur'an itu menjadi petunjuk 
dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. 

Pada QS. An-Nahl : 89 menerangkan bahwa Al-Qur'an yang telah diturunkan 
kepada Mabi Muhammad SAW itu menjelaskan tiap-tiap sesuatu, menjadi 
hidayah dan rahmat serta membawa berita gembira bagi orang-orang yang 
berserah diri. 

Pada QS. Ibrahim : 1 dan Al-Hadiid : 9 menjelaskan bahwa Allah menurunkan 
Al-Qur’an kepada Nabi Muhammad SAW supaya beliau mengeluarkan manusia 
dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan idzin Allah menuju ke 
jalan Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Dan Allah Maha Penyantun 
lagi Maha Penyayang kepada hamba-Nya. 

Pada QS. Al-Furqaan : 27-30 menerangkan penyesalan orang-orang yang 
mengabaikan Al-Qur’an. Mereka di hari qiyamat menyesali perbuatan mereka 
ketika di dunia tidak mau mengikuti Rasulullah SAW, karena terpengaruh oleh 
kawan-kawannya yang tersesat dari jalan Allah, yang menjadi pengikuti 
syaithan. 

Pada QS. Al-A'raaf : 157 menerangkan bahwa orang-orang yang beriman 
kepada Nabi Muhammad SAW dan meneguhkan pendiriannya, 
memuliakannya, membelanya, dan mengikuti Al-Qur’an yang diturunkan 
kepadanya, mereka itu adalah orang-orang yang berbahagia. 



4. Al-Qur'an dasar hukum yang pertama 





Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa 
kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah 
Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penentang (orang 
yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat, [QS. An- 
Nisaa' : 105] 



X XX 


^ ^ 1 .jj j 


o /o 2 




J'dr” 


X 


X 


Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal Dialah yang 
telah menurunkan kitab (Al-Qur'an) kepadamu dengan terperinci ? Orang-orang 
yang telah Kami datangkan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa 
Al-Qur'an itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Maka janganlah 
kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu-ragu. [QS. Al-An'aam : 1 1 4] 

o /• .z' , / x A „ i /■ 

O O . O ( x O f ~rs 0 0 W/ ./ x O O $ y O / O XO / 

O' I y j Aii' JjJI Lj 0' j 


f O f t x 0,0 


X 

O x 


O » x x 


X 

X X 

x O , -r x 


0x0 x x t 0 > . £ 


A , . s'' ' ' & 0 z' s' \ s' s' a 0 s' 

ji . $ O $ . s' J*. O > O . t . O ( s' s' . , x i 0 f . jj . i/O, r/ O s' 0 s' s' t O 2 ^ J* 

J-pli 1 jJ Jj 4\il (JJjl 


r 


X 

X J* 

♦ 0 - 


X 


X 


X 


X 


X 


(* w 


£ 




-J -UJI ^ 


X sjj 0 


X 



01 


X 


0 


. f 0 s' 

o s' o t s'a jj 


X 


X 


X 


X 


X X X X X 


) 

n ♦♦ 


01 


X 


o A o S 


X i» 


)0^43jJ 



<o0 


X 




X 



O x x 

Or 4 J ‘ 



X XX 


O . -t ^ (O . 



dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang 
diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan 
berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan 
kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka 
berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa 
sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada 
mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya 
kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasig. (49) 


Apakah hukum Jahiliyyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang 
lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yaqin? (50) [QS. Al- 
Maaidah : 49-50] 



ro * 


° o o * 


jl Ijy»! Jij Il j! jjJuJ dJiili 















Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah 
beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang 
diturunkan sebelum kamu ? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal 
mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan syaithan bermaksud 
menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya. [QS. An- 
Nisaa' : 60] 





^ ^ 'l : J><J! . 


Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh 
lidahmu secara dusta "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan 
kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada- 
adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. [QS. An-Nahl : 1 1 6] 



£ 


^ / A x ^ > / / o ^ 

" ' 0, ~r£ 0 *0 


K w. * 0* 0 S , „o JJ o JJ o ^ t ± >S o J& 0 *° ' 1 I - 

cMb-j 1 «I J>- 4_L« (_9jj ^_>J aW) JJjI U p-^-j' 


A o * 


°\ :^ji .0 j> £ iui j£ fi jil 4T Js 

X / 


Katakanlah, "Terangkanlah kepadaku tentang rezqi yang diturunkan Allah 
kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal". 
Katakanlah, "Apakah Allah telah memberikan idzin kepadamu (tentang ini) atau 
kamu mengada-adakan saja terhadap Allah ?". [QS. Yuunus : 59] 



Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka 
mereka itu adalah orang-orang yang kafir. [QS. Al-Maaidah : 44] 



Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, 
maka mereka itu adalah orang-orang yang dhalim. [QS. Al-Maaidah : 45] 



Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, 
maka mereka itu adalah orang-orang yang fasiq. [QS. Al-Maaidah : 47] 

Uraian : 


Pada QS. An-Nisaa' 105, menunjukkan bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an 
kepada Nabi Muhammad SAW dengan membawa kebenaran, agar Nabi 
Muhammad SAW memberi hukum dan keputusan diantara ummat manusia 
menurut pengertian yang telah ditunjukkan-Nya. 

Pada QS. Al-An'aam : 114, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW 
diperintahkan oleh Allah SWT supaya menyatakan kepada manusia, "Apakah 
patut aku mencari hakim selain daripada Allah ?". "Padahal Allah yang telah 
menurunkan Al-Qur'an dengan jelas kepada kamu sekalian". 

Tegasnya, Allah telah menurunkan Al-Qur'an yang di dalamnya antara lain 
berisi hukum-hukum, maka tidak sepantasnya orang mencari atau memakai 



hukum-hukum yang lain selain hukum-hukum Allah yang telah disebutkan di 
dalam Al-Qur'an, 

Pada QS. Al-Maaidah : 49-50, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW 
diperintahkan agar menghukumi diantara manusia dengan hukum yang telah 
diturunkan oleh Allah (Al-Qur'an). Kemudian Nabi SAW supaya menyatakan 
kepada orang-orang yang yaqin bahwa tidak ada hukum yang lebih baik, lebih 
tepat dipergunakan bagi manusia, selain dari hukum Allah". 

Pada QS. An-Nisaa' : 60, menerangkan bahwa Allah telah memerintahkan 
kepada orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an dan kepada kitab-kitab 
yang telah diturunkan kepada Nabi SAW yang datang sebelum Nabi 
Muhammad SAW, supaya mereka itu mengkufuri thaghut, yaitu sesuatu yang 
melewati batas, dan agar tidak menyerahkan urusan hukum kepada thaghut. 
Maka kalau mereka itu betul beriman kepada Al-Qur'an dan kepada kitab-kitab 
sebelumnya, haruslah mereka menyerahkan urusan hukum kepada hukum- 
hukum Allah. 

Pada QS. An-Nahl : 116, menerangkan bahwa kita dilarang mengatakan 
tentang sesuatu, baik yang berupa makanan, maupun lainnya, "Ini halal, dan ini 
haram", dengan mengadakan kebohongan terhadap Allah. 

Pada QS. Yuunus : 59, menerangkan bahwa rezqi yang telah dikaruniakan oleh 
Allah kepada ummat manusia, tidak boleh dikatakan halal maupun haram 
menurut kemauan manusia sendiri, karena yang berhaq menghalalkan dan 
mengharamkan sesuatu itu hanya Allah sendiri. Oleh karena itu orang yang 
menetapkan sesuatu "ini halal dan ini haram", haruslah dengan keterangan 
yang jelas dari Allah. 

Pada QS. Al-Maaidah : 44, 45 dan 47, menunjukkan bahwa orang yang 
menghukumi segala sesuatu tidak dengan hukum yang telah diturunkan oleh 
Allah, maka ia adalah fasiq, dhalim dan kafir. 

Dengan ayat-ayat tersebut jelaslah bahwa Al-Qur'an adalah pokok atau dasar 
hukum yang pertama dan utama dalam Islam. 


Bersambung 



